WikipediA 

Bahasa Yunani Pontus 


Bahasa Yunani Pontus adalah sebuah dialek bahasa 
Yunani yang aslinya dipertuturkan di pesisir Laut Hitam 
di sebelah utara daerah yang sekarang disebut Turki LFtara 
di sekitar Trabzon di 5-6 desa di sekitar kota Trabzon dan 
Tonya, serta lembah Sungai Of, tepatnya di lembah 
Yukari Solakli di dekatnya sebanyak 50 desa. Daerah ini 
secara tradisional disebut Pontus. 

Mereka juga ditemukan di dua desa dekat Sakarya yang 
bertetangga dengan Istanbul. Kelompok Yunani Pontus 
memeluk agama Islam sejak abad ke-18 , dan 
mengadaptasi kebudayaan campuran antara Turki dan 
Yunani, bahkan menggunakan nama Turki dalam 
kehidupan sehari-hari. Mereka kerap menyebut bahasa 
mereka sebagai Romaika dan menganggap penutur 
bahasa Yunani penganut Ortodoks sebagai kelompok 
yang berbeda, dengan sebutan Romioi . Dituturkan oleh 
300.000 jiwa dan kaum wanitanya hanya menguasai 
bahasa Yunani Pontus. 


Dipercaya pula bahasa Yunani Pontus merupakan 
keturunan dialek bahasa Yunani Kapadosia kuno yang 
sudah punah. 

Daftar pustaka 


■ Georges Drettas, Aspects pontiques, ARP, 1997, ISBN 2-9510349-0-3 . "... marks the 
beginning of a new era in Greek dialectology. Not only is it the first comprehensive grammar of 
Pontic not written in Greek, but it is also the first self-contained grammar of any Greek “dialect” 
written, in the words of Bloomfield, “in terms of its own structure”." (Janse) 

■ Ozhan Ozturk , Karadeniz: Ansiklopedik Sozluk. 2 Cilt. Heyamola Yayincilik. istanbul, 2005. 
ISBN 975-6121-00-9 

■ Mackridge, P. 1987. Greek-Speaking Moslems of North-East Turkey: Prolegomena to Study of 
the Ophitic Sub-Dialect of Pontic. Byzantine and Modern Greek Studies 11: 115-137. 

■ TopnafSnc;, A.E. 1988. H noviiaKp AidAsKioc;. A0nva: ApX£iov Hovtou. (Tompaidis, D.E. 1988. 
The Pontic Dialect. Athens; Archeion Pontou.) 

■ TopnmSnc;, A. E. lupECOviSnc;, X.n. 2002. lupnAppcopa oto lOTOpiKOV Ae^ikov Tijc; noviiKpc; 

AiaAsKTOu Tou A.A. HanaSonouAou. AOgya: Apx£iov Hovtou. (Tompaidis, D.E. and Simeonidis, 
C.P. 2002. Additions to the HistoricaI Lexicon of the Pontic Dialect of A.A. Papadopoulos. 
Athens: Archeion Pontou.) 

■ HanaSonouAoc;, A.A. 1955. loropiKn rpappaiiKn Tijc; Hovtikhc; AiaAsKTOu. AGpva: Eniiponp 
HovTiaKcbv MeAetcov. (Papadopoulos, A.A. 1955. HistoricaI Grammar of the Pontic Dialect. 
Athens: Committee for Pontian Studies.) 

■ HanaSonouAoc;, A.A. 1958-61. lOTOpiKOV Ae^ikov ipc; Hovtikhc; AiaAsKTOu. 2 Top. AOgya: 
MupTiSnc;. (Papadopoulos, A.A. 1958-61. HistoricaI Lexicon of the Pontic Dialect. 2 volumes. 
Athens: Mirtidis.) 


Bahasa Yunani Pontus 

HovTiaKa, PcopaiiKO 


Dituturkan di 

Yunani, Turki 

Wilayah 

Eropa tenggara 

Penutur 

324.535 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Bahasa Indo-Eropa 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

“ 

Diatur oleh 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

ine 

ISO 639-3 

pnt 

















■ OiKOVO|ji'6ri(;, A. H. 1958. T pa|j|jaTiKn Tn(; EAAnviKHc; AiaAEKTOu tou Hovtou. A0nva: AKaSriMicf 
A0rivd)v. (Oikonomidis, D.l. 1958. Grammar of the Greek Dialect of Pontos. Athens: Athens 
Academy.) 

■ Tonxapa, K. 1998 [1932]. H rpappaiiKn inc; novTiOKnc;: I TpapaiiKi ti PopsiKu ti Rovieiku ti 
rAo(;a(;. OsaaaAoviKri: Acpoi' KupiaKiSr). (Topchara, K. 1998 [1932]. The Grammar of Pontic. 
Thessaloniki: Afoi Kiriakidi.) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Yunani 
Pontus 



Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Yunani_Pontus&oldid=12552987 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 19 Februari 2017, pukul 08.18. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










